WikipediA 

Bahasa Soninke 


Bahasa Soninke (Soninke: Soninkanxaane ) adalah bahasa Mande yang dituturkan oleh bangsa Soninke dari 
Afrika Barat. 

Bahasa ini memi li ki penutur sekitar 1.096.795. 

Penuturnya kebanyakan berada di Mali, dan juga di Senegal, Pantai Gading, Gambia, Mauritania, Guinea- 
Bissau, dan Guinea. 

Pranala luar 

■ Ethnologue reporton Soninke (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=snk) 

■ PanAfriLIOn page on Soninke (http://www.panafrillOn.org/wikidoc/pmwiki.php/PanAfrLoc/Soni 
n ke) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Soninke&oldid=12185239" 


Halaman ini terakhir diubah pada 23 Januari 2017, pukul 05.34. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat 
Ketentuan Pen ggun aan untuk lebih jelasnya. 






